WikipediA 

Bahasa kreol 


Bahasa kreol atau bahasa kacukan (Inggris: Creole language ) adalah keturunan dari bahasa pijin yang 
menjadi bahasa ibu bagi sekelompok orang yang berasal dari latar belakang berbeda-beda. Kajian umum 
menunjukkan (khususnya yang dilakukan oleh Derek Bickerton) bahwa bahasa-bahasa kreol yang ada di 
dunia menunjukkan adalah kesamaan, khususnya dari segi tata bahasa yang mengarah pada teori Tata bahasa 
universal. Bahasa kreol ini juga dipengaruhi oleh kosakata-kosakata yang dibawa oleh para penuturnya. 

Bahasa kreol berkembang karena sebab berikut: 

■ Berkumpulnya berbagai orang dari latar belakang yang berbeda, maksudnya: di suatu daerah, 
terjadi kontak antara penduduk asli dan pendatang yang satu sama lain berbeda bahasa. Dari 
sini kemudian digunakan sarana komunikasi yang terdiri dari bahasa dominan, tetapi 
terpengaruh oleh kosakata-kosakata bawaan dari orang-orang tersebut. 

Pada mulanya bahasa inilah yang disebut Pidgin, dengan kosakata yang sangat sederhana. Namun, ketika 
mengalami proses kreolisasi, tata bahasanya mengalami perkembangan sehingga menjadi bahasa yang stabil 
dan terpisah dari bahasa induknya. Sebagian besar bahasa kreol ini berakar dari bahasa-bahasa Indo-Eropa 
sebagai bahasa dasarnya. 

Berikut adalah bahasa-bahasa kreol yang sudah dikenal: 

■ Kreol Arab 

■ Ki Nubi 

■ Arab Juba 

■ Arab Babalia 

■ Kreol Inggris 

■ Bislama 

■ Tok Pisin 

■ Krio 

■ Pitcairn 

■ Sranang Tongo 

■ Kreol Miskito 

■ Kreol Rama Cay 

■ Kreol Jamaika (Jamaican Patois) 

■ Kreol Prancis 

■ Kreol Haiti 

■ Kreol Louisiana (bahasa Prancis Cajun) 

■ Kreol Mauritius 

■ Seselwa 

■ Kreol Melayu 

■ Betawi 

■ Melayu Ambon 





■ Melayu Manado 

■ Melayu Ternate 

■ Melayu Banda 

■ Melayu Kupang 

■ Melayu Larantuka 

■ Bahasa Indonesia Peranakan 

■ Kreol Spanyol 

■ Chavacano 

■ Palenquero 

■ Kreol Portugis 

■ Papiamento 

■ Macao 

■ Burgher 

■ Kreol Tanjung Verde 

■ Kreol India 

■ Sao Tome 

■ Fa d'Ambo 

■ Crioulo 

■ Papia Kristang 


Diperoleh dari "https://id. wikipedia.org/vv/index. php?title=Bahasa_kreol&oldid=15199432" 


Halaman ini terakhir diubah pada 11 Juni 2019, pukul 10.47. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





